Khutbah Jumat: Merawat Bumi dengan Menanam Pohon 
Oleh : Zainuddin Lubis 


Sumber : Nu Online 


Penyedia File : www.nderekngaji.com 


Bumi adalah planet yang indah dan rapuh. Itu adalah rumah bagi jutaan spesies 
tanaman dan hewan, termasuk manusia. Untuk menjaga Bumi tetap sehat dan 
berkelanjutan, kita semua harus melakukan bagian kita untuk melindunginya. 


Khutbah |‏ 
المد يله رت العاين» ويه استعين Je‏ أمور Gan‏ والدين» والصلاة GNI SA ģ (lah‏ 
وار Es‏ خمد d-‏ 21 عليه des Era‏ اله Sal, se,‏ ومن م بإحسان Ld‏ وم الدين» 


7 FAA A PT Aw 


M NI yii ai‏ و لا شريك له ai; P H aii‏ 9 سيدنًا محمدا عبده ورسوله 
ا Al‏ ا eee‏ 


A 8 No - 1049 A4‏ ست 


22 l S'EN 


Hadirin Pendengar Khutbah Jumat yang Mulia 


Puji dan syukur pada Allah SWT, yang telah memberikan kita kesempatan dan 
kesehatan, sehingga bisa melaksanakan shalat Jumat berjamaah. Shalawat dan 
salam pada Rasulullah SAW, yang akan mengantarkan kita pada syafaat kelak. 


Selanjutnya, kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah. Pasalnya, hanya 
takwa dan iman yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. 


Ma'asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati 


Allah Bumi merupakan planet yang kita tinggali bersama dengan makhluk 
hidup lainnya. Bumi memberikan kita berbagai macam manfaat, mulai dari 
udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga makanan yang kita makan. 
Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bumi juga menghadapi berbagai 
macam ancaman, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan 
kepunahan flora dan fauna. 


Salah satu upaya untuk merawat bumi adalah dengan menanam pohon. 
Pasalnya, pohon memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Antara lain, pohon 
mampu menyerap karbon dioksida. Jamak kita ketahui bahwa pohon 


berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Dalam proses fotosintesis itu, 
pohon juga menyerap karbon dioksida dari udara. 


Paparan CO2 (karbon dioksida) dengan jumlah yang tinggi bisa menyebabkan 
berbagai efek pada tubuh manusia. Hal itu mungkin termasuk sakit kepala, 
pusing, gelisah, kesemutan, kesulitan bernapas, berkeringat, kelelahan, 
peningkatan denyut jantung, tekanan darah tinggi, koma, asfiksia, dan kejang- 
kejang. 


Pada sisi lain, paparan CO2 yang tinggi juga berdampak buruk bagi lingkungan, 
seperti perubahan iklim. Sejatinya, CO2 adalah gas rumah kaca yang dapat 
menyebabkan efek pemanasan global. Ketika CO2 di atmosfer meningkat, suhu 
bumi juga akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak 
negatif, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan hilangnya 
keanekaragaman hayati. 


Selanjutnya, pohon memiliki peran penting dalam membersihkan udara. 
Pasalnya, pohon dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke 
udara. Pohon juga dapat membantu mengurangi polusi udara dengan 
menangkap debu dan partikel polutan lainnya. 


Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Amerika 
Serikat (EPA) menunjukkan bahwa satu pohon dewasa dapat menyerap sekitar 
13 pon karbon dioksida per tahun. Hal ini berarti bahwa satu pohon dapat 
membantu membersihkan udara yang setara dengan 12 mobil yang tidak 
menggunakan bahan bakar. 


Ma'asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah 


Dalam Islam, menanam pohon merupakan perbuatan yang sederhana namun 
memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungan dan kehidupan manusia. 
Islam sebagai agama yang rahmatal lil alamin, senantiasa mendorong umatnya 
untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Pun, menanam pohon menjadi 
salah satu bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab manusia terhadap 
lingkungan. 


Dalam ajaran Islam, menanam pohon tidak hanya dipandang sebagai tindakan 
ekologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW dalam 
berbagai hadisnya telah menganjurkan umatnya untuk menanam pohon. Salah 
satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW 
bersabda: 


9 3 2 سلسم لهس o‏ کی ی ر ا 


لا يغرس مسل LA‏ ولا يرع SB‏ منه سان ولادابة ولا VE‏ كان له صدقة 


Artinya, “Tiada seorang Muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu 
dimakan oleh seseorang, hewan ternak, atau apapun itu, melainkan ia akan 
bernilai sedekah bagi penanamnya.” (HR Muslim). 


Ma'asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah 


Hadis tersebut menunjukkan bahwa menanam pohon merupakan amal saleh 
yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah pohon tersebut telah tumbuh 
besar dan menghasilkan buah. Pahala tersebut tidak hanya didapatkan oleh 
orang yang menanam pohon, tetapi juga oleh setiap makhluk hidup yang 
memanfaatkan pohon tersebut, baik manusia, hewan ternak, maupun hewan 
liar. 


Sementara itu, di hadis yang lain, tentang keutamaan menanam pohon demi 
kelangsungan bumi, terdapat dalam riwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam 
hadis tersebut disebutkan bahwa menanam pohon, selain merupakan amal 
saleh, menanam pohon turut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nabi 
bersabda: 

ها و ٢‏ ا ١ E LL gag‏ — 0 02 ره 3 ر 4 ب ا .$$ P‏ 320 
aa ES‏ مرا ربا !الي 

ر ررق رر 2 2 Žo‏ رو ر ررق .3300 g‏ 


صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه NI TA‏ كان ل مدق dl‏ يوم القيامة 


Artinya: "Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang 
Muslim pun yang menanam tanaman, kecuali apa yang dimakannya menjadi 
sedekah baginya. Dan apa yang dicuri dari tanaman itu juga menjadi sedekah 
baginya. Dan apa yang dimakan oleh binatang buas juga menjadi sedekah 
baginya. Dan tidak ada yang memanen tanaman itu selain dia, kecuali itu 
menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat." 


Ma'asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah 


Pada sisi lain, pohon merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki 
peran penting dalam kehidupan manusia, serta makhluk hidup ciptaan Allah 
lainnya. Pohon berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, 
penyedia makanan dan tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, serta 
berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. 


Hal itu, terlihat dalam pelbagai firman Allah, yang menunjukkan pentingnya 
pohon bagi kehidupan. Sebagaimana O.S Ar-Rahman [55] ayat 10-11: 


م ها مه 1 


Artinya: "Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya). Padanya terdapat 
buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang." 


Menurut Al-Wahidi dalam kitab Tafsir Wajiz!, jilid V, halaman 1053, dijelaskan 
bahwa beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, salah satunya 
adalah pohon kurma, yang sangat bermanfaat bagi manusia. Buahnya dapat 
dimakan, airnya dapat diminum, dan batangnya dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan. 


Kesimpulan 


Menanam pohon merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan dalam 
Islam. Menanam pohon memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan 
kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merawat bumi 
dengan menanam pohon, untuk menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan 
berkelanjutan. 


AW O 7 


Af‏ اله ي ولكر TEN sas EN TAG‏ با فيه من ال S‏ وتقبل مف ومنکر تلاوته 


إنه هو cb Ci‏ يا أولى NA Ni‏ تفلحونَ | 


Khutbah II 


AAL AN أن لا لله إلاالله وحده‎ ayah ARI هداتا‎ SING Gan) E ادي هَدَانَا هدا وما‎ bali 
وسلر وبارك عل سيدا مد وعلى آله وصحبه‎ Je ا الهم‎ gï ورس‎ A2 Ola 


kang 2 pad ea ماس لس‎ o 


AE لك‎ a واياي يتقوى الله ب‎ on ا لحأضرون»‎ IG e 3 SAB Sai 


- lo s ioo a a 2 ر‎ 


یا أا الین آمنوا اتَهُوا له حَقّ sé‏ ولا وتن إلا وام مار و ودرا D SB‏ ا 
Nb‏ و ba A gak‏ 3 


Pa Pa 


Ae aa - 


ا ah‏ 
د pe‏ سا اهم fs‏ آل سودنا Gl‏ وبارك de‏ سينا تمد وع آل يتا مد 


کار کت PIL Ga de‏ & آل Lagu‏ دنا راهم Sl WI G‏ يل يد لهم ل 
on, ey ak‏ لهم ادفع ANA Ls‏ الا لاعن y ۶ Gal, SA‏ 


1 Download pdfnya di https://www.nderekngaji.com/2023/01/tafsir-al-wajiz-fi-tafsir-kitab-al-aziz.html 


يدقعه غير عن Cah‏ هذًا إندونيسيا خاصة وڪن سائر يلاد Cadi‏ عا 


اليا KE‏ و في NGA‏ قا عذَابٌ الار عاد الله إن الله ادن والاحسان وينبى عن 


ناء وال LSIG IK las‏ الله العظم SK‏ اشكروه على نعمه برد SAS‏ 


o‏ ر3 


0 


AN اس‎ 207 70 2 Ca 
Bel. عامة يا رب العالمين.‎ 


ri 


